BAB 02 
Mengenal Access 2010 


Sebelum mulai menggunakan Microsoft Access 2010, ada baiknya 
Anda mengenal terlebih dahulu spesifikasi, interface (tampilan), 
kemampuan dan fitur-fitur yang tersedia yang bisa Anda man- 
faatkan. 


Sekadar untuk diketahui, saya mulai menggunakan Microsoft Access 
sejak versi 2, dan terus mengikuti dan menggunakan setiap versi 
berikutnya hingga sekarang, karena pekerjaan saya menggunakan 
Microsoft Access. Versi yang paling banyak saya gunakan adalah 
versi 2003, hingga sekarang. Ada perbedaan yang cukup besar 
terjadi pada versi 2007, di mana mulai dikenalkan ribbon yang 
menggantikan menu bar dan toolbar, dan dihilangkannya user-level 
security dan Pages. Pada versi 2010, tampilan interface termasuk 
ribbon agak berubah (lebih baik) dari versi sebelumnya, serta 
ditambahkannya kemampuan untuk membuat aplikasi database 
berbasis web. 


Pembahasan pada bab ini tidak untuk membandingkan versi-versi 
Access atau dengan program database lainnya, namun saya 
menyinggung sedikit tentang versi Access yang lain atau program 
database lain untuk membantu pembaca yang baru beralih ke 
Microsoft Access 2010. 


21 Jika Anda Baru dengan Microsoft Access 


Sekadar Anda ketahui, sebelum mulai menggunakan Access, saya 
adalah pengguna FoxPro, mulai versi 1 hingga 2.5 (for DOS) dan 


27 


versi 2.6 (for Windows) untuk pekerjaan. Saya juga sempat 
menggunakan Visual Basic (membuat aplikasi database proyek yang 
ditampilkan pada PPI 1995), dan juga Visual FoxPro (membuat 
aplikasi dan menulis buku, lihat www.gapura.web.id/software/ 
inventor dan www.gapura.web.id/buku/inventor). Jauh sebelumnya, 
saya mulai membuat aplikasi database dengan dBase III-, dBase IV, 
dan juga Clipper. Ketika saya mulai harus membuat aplikasi dengan 
Microsoft Access, saya membutuhkan waktu tiga bulan untuk pe- 
nyesuaian. 











Dari pengalaman tersebut saya menyimpulkan bahwa kita harus 
sedikit mengubah cara pandang dalam pemakaian program agar 
bisa mengikuti “Access way” (cara Access). Pada Access, titik fokus 
bagi pembuat program aplikasi adalah pada form dan report. Tetapi 
jika Anda hanya ingin membuat aplikasi database untuk digunakan 
sendiri, Anda mendapatkan “surga” dengan kemudahan desain table 
dan guery. Pemasukan dan penampilan data sedemikian mudahnya, 
bahkan lebih leluasa dibandingkan dengan program spreadsheet 
seperti Excel. 


Jika Anda sebelumnya sudah menggunakan development tool lain, 
sedikit clue bagi Anda untuk mempercepat penyesuaian dengan 
Access adalah: 


e Pada Access, sumber data sudah selalu tersedia. Pada file 
database yang normal (.accdb), table dan guery ada di 
dalam file database itu sendiri, sedangkan jika Anda 
menggunakan sumber data dari database lain, Anda harus 
melakukan koneksi ke database tersebut terlebih dahulu 
(sekali saja di awal, karena Access selalu menyimpan 
informasi koneksi untuk digunakan secara otomatis setiap 
kali database dibuka). 


e Form dan report mendapatkan sumber data dari sebuah 
table atau guery yang ditentukan melalui properti 
RecordSource. Jika Anda ingin mengambil data dari 
beberapa table atau guery, buatlah sebuah guery untuk 
menggabungkan data tersebut terlebih dahulu lalu jadikan 
guery yang Anda buat sebagai RecordSource. Table dan 
guery yang bisa Anda gunakan adalah yang sudah tersedia 
pada database. 


28 


e Control mendapatkan sumber data dari data yang tersedia 
pada form atau report-nya. Anda tinggal memilih field yang 
diinginkan. Control yang diberi sumber data (melalui properti 
ControlSource) disebut bound control, sedangkan control 
yang tidak mempunyai sumber data disebut unbound 
control. Setiap perubahan data pada bound control akan 
otomatis disimpan pada table sumbernya. Penyimpanan data 
otomatis dilakukan jika Anda pindah record, menutup form, 
atau mengklik pada record selector, jadi tidak perlu me- 
nyediakan tombol sendiri untuk menyimpan data. 


e Data pada form bisa diedit atau tidak tergantung setting pada 
form, sumber data yang digunakan, serta setting pada 
control. 


Selanjutnya, silakan menikmati kemudahan drag-and-drop control 
dari sumber data yang bisa dipilih-pilih secara leluasa 9. 


2.2 Penggunaan Microsoft Access 


Untuk Anda ketahui, Microsoft Access bukanlah tool untuk membuat 
software seperti Visual Basic, Delphi, PowerBuilder, dan sebagainya. 
Access adalah bagian dari Microsoft Office, merupakan tool untuk 
mengelola dan mengolah database. Jika Anda masih berpikiran 
bahwa Access adalah tool untuk software development seperti itu, 
mungkin Anda akan sedikit kecewa karena banyak kemampuan 
development yang tidak tersedia, dan akhirnya Anda harus “bermain 
API” atau menggunakan trik berdasarkan coding. 


Access menyediakan database. Anda bisa langsung mengguna- 
kannya secara instan. Begitu Anda menjalankan Access dan 
membuka file database, Anda sudah bisa bekerja untuk mengelola 
dan mengolah database tersebut. Bandingkanlah dengan VB, Delphi, 
atau PB yang mengharuskan Anda melakukan koneksi ke database 
source terlebih dahulu, lalu menjalankan program yang sudah di- 
compile untuk membuka, mengelola, dan mengolah databasenya 
(tergantung fasilitas program yang dibuat). 


Kemampuan yang disediakan Access untuk membuat program 
aplikasi adalah untuk memudahkan Anda atau pemakai database 
lain (database user) untuk memasukkan data, menjalankan prosedur 


29 


pengolahan data, dan menampilkan informasi. Hal ini berkaitan 
dengan otomatisasi pekerjaan dan untuk memudahkan pemakai 
aplikasi yang awam (casual user). 


Sebagai tool pengelolaan dan pengolahan database, Access juga 
menyediakan cara yang mudah untuk mengakses database yang 
disimpan pada sistem database lain, misalnya database server 
seperti SOAL Server, Oracle, bahkan MySOL. Access bisa mengakses 
data yang disimpan pada file spreadsheet Excel, database FoxPro 
dan semacamnya, sampai database Microsoft Outlook dan Microsoft 
SharePoint. 


Apakah Access bisa digunakan untuk membuat program aplikasi 
yang “jadi”, misalnya untuk digunakan pada toko (seperti program 
POS/Point of Sale dan Inventory Control), sistem kepegawaian, 
ticketing, dan sebagainya? Jawabannya: BISA. Dengan sedikit 
kemampuan pemrograman, Anda bahkan bisa membuat software- 
software aplikasi yang dijual secara shareware (seperti yang saya 
lakukan 9). Anda bisa melihat contoh program “jadi” yang saya 
sertakan dalam CD buku ini, atau mengunjungi situs 


www.gapura.web.id/software). 























D Myfesto - (Sehat Sedap) Saad 
MyBasto Window Mak — # 
Nota Buka | Cetak 5 
ma | Meet BIN Cansran (feservas Sehat Sedap (“ 
| Spesial Lauk Minuman | Camilan 
A1O01 
5 Pelanggan. Masi Putin Nasi Gareng kasi Goreng Spesial Nasi Gareng Kambing 
4.000 1.000 V.000 15.000 
Jumlah | t 
1 1 Ayam Goreng Ayam Bakar Bebek Gareng Bebek Bakar 
1 8.000 8.000 3.000 3.000 
1 
Ug| Cami Gareng Tepung Utang Goreng Tepung Kembung Goreng Gurame Goreng Krispy 
Nasi Goreng Spesial 1 1 15.000 00 8.000 5.000 
“Inasi Putih 2 
|kumiGorengTeoung | 4 | Oakagag || Centre Gebutan va 
Es Jeruk 
| “Icap cay Goreng Lo Ar Meera 300m Teh Manis Es leh Manis Es Jeruk 
O| “ 1 3.000 2000 2500 4.000 
MAN oo astaga seoman Noura 
« 2 8.000 8.000 8.000 8.000 


| tem: 8 Total: 98.000 


so | | TADODOJDDODODODO 





Gambar 2-1. Contoh tampilan sebuah program aplikasi yang 
dibuat dengan Microsoft Access 


30 


Apakah program yang dibuat dengan Microsoft Access bisa 
dijalankan tanpa Microsoft Access? Jawabannya: BISA. Microsoft 
telah menyediakan Access versi runtime yang bahkan bisa di- 
download dari Internet, gratis! (lihat informasinya di 
www.rumahaccess.com). 





2.3 Alasan Memilih Microsoft Access 


Lalu mengapa masih ada pembuat program aplikasi database yang 
menggunakan tool lain, sementara Access menyediakan banyak 
kemudahan dan bisa juga untuk membuat software aplikasi? 


Tentu saja ada alasannya, dan saya tidak berkapasitas untuk 
menjawabnya. Kalau saya memilih Microsoft Access, pertama 
karena tuntutan pekerjaan, di mana ketika saya pindah kerja ke 
sebuah perusahaan, di perusahaan tersebut menghendaki saya 
membuat program aplikasi menggunakan Microsoft Access. Mereka 
telah memilih Microsoft Access! 


Alasan saya yang kedua adalah: saya membuat program aplikasi 
dengan Access sudah wuenak sekalii...&. Saya sudah mencoba 
menggunakan tools yang lain, tetapi tidak bisa seenak, seleluasa, 
dan secepat jika menggunakan Access. Terkadang ada juga 
kebutuhan yang mengharuskan (karena dipandang solusinya lebih 
baik) saya memanfaatkan tool lain untuk membuat suatu komponen 
yang menunjang aplikasi utama yang dibuat dengan Microsoft 
Access. Tetapi untuk form dan report, Access tetap lebih baik. 


Bagi mereka yang tidak menggunakan Microsoft Access, mungkin 
karena memandang bahwa Access itu 'kan Microsoft Office, instan, 
enteng, dan untuk aplikasi kecil saja. Kalau tidak ngoding, kan 
nggak geek lagi... 9 


Terus-terang, kalau dalam hal database, Access memang untuk 
database skala kecil. Istilahnya: desktop database. Perbandingannya 
adalah dengan database server yang memang khusus untuk 
mengelola database skala besar. Tetapi ukuran “kecil” ini sebenarnya 
sudah cukup “besar” bagi kebanyakan aplikasi yang kita buat 
sendiri. Anda bisa merekam data hingga jutaan record, tergantung 
desain table yang Anda buat. Batasannya adalah 2GB per file 
database. Untuk aplikasi database sebuah mini market, mungkin 


31 


Anda baru perlu mengganti file database setelah 10 tahun pe- 
makaian.: 


Di samping itu, jika Anda memang membutuhkan kapasitas data- 
base yang sangat besar, Anda bisa memasangkan Access dengan 
SOAL Server, misalnya. Pasangan ini disebut Access Project. Dengan 
demikian, limitasi ukuran database sudah tidak menjadi isu lagi. Pada 
perusahaan tempat saya bekerja sekarang, saya menggunakan cara 
ini. Saya tetap bisa menikmati enaknya membuat aplikasi (/ront-end) 
dengan Access, sementara database sudah ditangani oleh SAL 
Server. 


Ada juga yang mempermasalahkan kemampuan multi-user pada 
Access. Perlu diketahui bahwa Access memang menggunakan cara 
file-sharing, yaitu file databasenya dipakai secara bersama-sama. 
Cara ini sebenarnya berkaitan juga dengan kemampuan Windows 
sebagai operating system. Kelemahannya, semakin banyak pemakai 
yang menggunakan file tersebut, akan semakin kurang kinerjanya. 
Batasan jumlah pemakai yang bisa mengakses secara bersama- 
sama pada suatu waktu tidak ada, namun pengalaman dari pemakai 
Access menyebutkan angka seperti 10 atau 20 pemakai. Apakah 
pemakai database Anda yang secara bersamaan mengakses file 
database lebih dari angka tersebut dan Anda tidak bisa kompromi 
dengan penurunan kinerja? Jika demikian, Anda mungkin suka 
mengganti database (back-end) dengan database server seperti SOAL 
Server. 


Tudingan lain terhadap Microsoft Access adalah pada sisi keamanan 
(security), baik itu keamanan database maupun keamanan program 
aplikasi. Di Internet banyak sekali yang menawarkan utility yang bisa 
mengetahui password Access, dan yang bisa membalikkan file 
MDE/ACCDE menjadi source-nya lagi. Saya sudah menulis buku 
yang khusus membahas segi keamanan Access ini, berjudul Kupas 
Tuntas Microsoft Access Security (lihat www.gapura.web.id/buku/ 
ktas). Hingga sekarang, saya masih bisa merasa aman sehingga 
terus membuat program aplikasi menggunakan Microsoft Access dan 
mengedarkannya melalui Internet. 





Alasan lain lagi mengapa memilih Microsoft Access adalah: (“) 
Microsoft Access umumnya sudah tersedia pada komputer, ber- 
sama-sama program Microsoft Office lainnya. Jadi Anda tidak perlu 
mencari-cari, membeli atau men-download dari internet, dan meng- 


32 


instal lagi, bukan? (") Microsoft Access masih terus dikembangkan 
oleh Microsoft. Coba bandingkan dengan, misalnya, Microsoft Visual 
FoxPro, yang sudah berhenti dikembangkan. (“) Di Indonesia, 
komunitas pemakai Microsoft Access cukup banyak, dan terus saling 
menolong. Lihat informasi di situs RumahAccess Indonesia 
(www.rumahaccess.com). Saya kebetulan mendapat penghargaan/ 
kepercayaan dari Microsoft sebagai MVP (Microsoft Most Valuable 
Professional) untuk Access di Indonesia, yang salah satu peranannya 
adalah menggiatkan aktivitas “per-Access-an” di Indonesia O. (") 
Last but not least, Access bisa menjadi jalan untuk mendapatkan 
rezeki yang cukup memadai. Sekadar “bocoran” bagi Anda yang 
membaca buku ini, rata-rata perusahaan besar menggunakan 
Microsoft Access, atau aplikasi yang dibuat dengan Microsoft Access. 
Itu “bawaan” para bule expatriate yang datang ke Indonesia sebagai 
konsultan. Kesempatan bagi Anda yang sedang mencari kerja atau 
projek, karena mereka tentu butuh orang yang mahir Access untuk 
memodifikasi program atau meneruskan pengembangannya. 
Bayarannya... psst... lumayan besar karena diukur dengan bayaran 
kaum ekspat itu O. 





2.4 Microsoft Access 2010 


Seperti yang Anda ketahui, Microsoft Access 2010 merupakan salah 
satu aplikasi yang tergabung dalam suite Microsoft Office 2010. 
Microsoft Office 2010 hadir di pasaran sekitar bulan April 2010. 
Versi-versi Access sebelumnya, yang saya kenal, adalah versi 2 
(belum digabung ke dalam Microsoft Office), versi 95 (mulai 
tergabung dalam Microsoft Office 95), versi 97, versi 2000, versi 
2002 (tergabung dalam Microsoft Office XP), versi 2003, dan versi 
2007. Perubahan drastis Access terjadi pada Access 95, Access 
2000, dan Access 2007. Versi yang paling lama bertahan, dan 
menurut saya merupakan versi yang paling stabil, adalah versi 2003. 
Versi 2007 termasuk versi yang banyak dikritik karena, antara lain, 
menghilangkan menu bar dan toolbar yang diganti dengan ribbon, 
sementara ribbon sulit dikustomasi/dibuat seperti mudahnya mem- 
buat menu bar dan toolbar. 


Untuk menjalankan Access 2010, klik tombol Start »- All Programs - 
Microsoft Office »- Microsoft Access 2010. 


33 


Anda bisa menginstal Microsoft Access 2010 pada komputer yang 
sudah mempunyai Microsoft Access versi sebelumnya tanpa harus 
melakukan upgrade. Versi-versi Access itu bisa berjalan, namun 
setiap Anda pindah menjalankan versi lain, komputer akan me- 
lakukan configuring lagi. 


Untuk diketahui, terutama bagi Anda yang baru menggunakan 
Microsoft Access, bahwa Access menyimpan database (data atau 
table) di dalam sebuah file, yang disebut file database. File ini, pada 
Microsoft Access 2010, berekstensi .accdb. Pada file ini disimpan 
semua objek database (table dan guery) serta objek aplikasi (form, 
report, macro, dan module). Jadi, Access hanya membuat sebuah file 
untuk sebuah database. File ini bisa Anda copy dan bawa ke mana- 
mana, sama seperti file Word (.docx) atau file Excel (.xIsx). Jika 
Anda membuat program dan ingin menjalankan program tersebut 
secara otomatis ketika file database dibuka, maka Anda menentukan 
form yang akan dibuka pertama kali pada Options, atau membuat 
macro yang bernama AutoExec yang berisi perintah-perintah yang 
akan otomatis dijalankan. 


Sekarang, Anda telah memilih untuk mulai menggunakan Access 
2010. Untuk memudahkan Anda, berikut ini akan diperkenalkan 
terlebih dahulu “apa saja yang ada di” Access 2010, terutama 
interface-nya, serta bagaimana menggunakannya. Informasi ini 
mungkin akan terlihat panjang sehingga Anda bosan dan langsung 
mengeksplorasi sendiri Microsoft Access. Cara tersebut boleh-boleh 
saja, namun Anda boleh percaya, saya menyajikan pembahasan di 
sini adalah untuk membantu Anda mengenal dan menggunakan 
Microsoft Access secara lebih cepat dan tepat. 


2.5 Mengenal Interface Microsoft Access 2010 
Ketika Anda menjalankan Access 2010 untuk pertama kali, akan 


tampak tampilan sebagai berikut. Tampilan ini disebut Backstage 
View, bisa diakses melalui tab atau menu File. 


34 


Recent 





Gambar 2-2. Tampilan awal Microsoft Access 2010 


Pada tampilan ini Anda bisa membuat file database baru (New) atau 
membuka file database yang sudah ada (Open), serta mengatur 
Options (lihat bidang sebelah kiri). Jika Anda sudah pernah 
membuka file database, beberapa file yang baru dibuka akan tampak 
(di sebelah kiri) sehingga Anda bisa membukanya dengan cepat. 
Jika file yang pernah Anda buka tidak terlihat, klik Recent. 


Perintah Close Database digunakan untuk menutup file database 
tanpa menutup Access. Jika Anda ingin membuat file database baru 
atau membuka file database lain, Anda tidak perlu menutup file 
database yang sedang dibuka, karena otomatis akan digantikan oleh 
file database yang baru. 


Pada bagian tengah tersedia template database yang bisa Anda 
gunakan untuk membuat database baru. Cobalah klik pada “Sample 
templates”, akan muncul pilihan-pilihan template yang sudah ter- 
sedia pada komputer. Anda bisa juga men-download template yang 
lain yang tersedia pada situs Office.com. 


Pada bagian kanan digunakan untuk membuat file database baru. 
Tata cara membuat file database adalah sebagai berikut: 


35 


3. 


Klik New pada bagian kiri, lalu pilih “Blank batabase” pada 
bagian tengah, atau pilih template yang ingin digunakan. Jika 
Anda sedang membuka daftar template dan ingin kembali untuk 
memilih “Blank database”, klik “Home” pada baris di atas daftar 
template. 


Pada bagian kanan, klik ikon “folder” untuk membuka (browse) 
lokasi penyimpanan database. Tentukan pula nama file data- 
base. Klik “OK” untuk menutup kotak dialog. 


File New Database 


Save in: | 8 My Documents 


SharePoint | (MX AdobeStockPhotos 3 My Music (X9 Virtual CDs 
Sites | Gdaurora BackUp (2) my Pictures (&3Visual Studio 2005 
» My Recent | |&yaxis IE My Stationery (53Visual Studio 2008 
(9 bocuments | (5 ea . 
(Bluetooth Exchange Folder DIMp Videos (X9 Visual Studio 2010 
(€j Desktop (cow (@lmy web Sites @jassets Web Database.accdb 
— lihidownloads Cd My Weblog Posts @patabaset.accdb 
|Goovovideosoft (Ch OneNlote Notebooks @patabase2.accdb 
Mp | IC Soogle Talk Received Files (Sh Programs aj Database3.accdb 
& Computer (Cd Haer (Mo Radzig @l)patabase4.accdb 
(FR Rohis @patabaseS.accdb 
Pisces |Gotntegration Services Script Component — (S)Runiz @ljissues.accdb 
Share (Md Integration Services Script Task (C9Snaglt Catalog ladigapura 
Sites (@dintranet (C9SOL Server Management Studio B Music 
|biyaz (iSOL Server Management Studio Express #P)Pictures 
(kek &Temp GSXP Documents 
Ie My Data Sources (Munis 
| (Si My FAR Files (CbUpdater 
IC My Games (Ch Virtual CD v5 
Is 
Filename: — (batabaseb.accdb 
Save astype: | Microsoft Access 2007 Databases (".accdb) 


g My Network | | 





Gambar 2-3. Kotak dialog untuk menentukan lokasi 
penyimpanan file database 


Klik tombol “Create” untuk membuat file database. 


Sebagai ilustrasi untuk menjelaskan tampilan Microsoft Access 2010, 
lakukanlah pembuatan database berdasarkan template sebagai ber- 
ikut: 


1. 
2. 


36 


Jalankan Microsoft Access 2010. 
Pada Backstage View (tab File), klik New. 


Klik “Sample templates” pada bagian tengah. Pilih template 
“Students.” 


Tentukan lokasi penyimpanan dan nama file database. 


Secara default Access akan menyimpan file database pada folder 


My Documents, dengan nama sesuai nama template. 


5. Klik tombol “Create”. 















































ada - Microsoft Access sx 
Home — Create — External Data — Database Tools @ 
a 2 
Available Templates E Students 
2 « 
a (3 Home |» Sample templates 
— 5—, gs a 
B5 Open L J l - l 
: Events Faculty Issues Web Database 
BJ bagang.mab 
DJ contonaccab 2 
Dj copy ot MyStore.ac.. 
SB Astraadi rn | 
2 5 Ag anang 
1 2 
Recent 
Marketing Projects Northwind Projects Web Database 
3 
| a & 
| 4 
Help | 
Bj Addins » - 
(4 Options Sales Pipeline Students R Tasks 
Be 








Gambar 2-4. Membuat database Students 


Access akan segera membuat file database dan menampilkannya 
sebagai berikut. Pada tampilan ini tampak antara lain: tab ribbon, 
pesan keamanan, navigation pane, tab objek, datasheet, dan 


navigation buttons. 





Aid z Students : Database (Access 2007) - Microsoft Access 
BIAN Home Create ExtenalData — Database Toos | “@ Tab,Ribbon 
” Security Warning Some active content has been disabled. Click for more details. Enable Content | 





(SEP Student List 


NewStudent — Collect Data yia E-mail Add From Outlook E-mail List Reports “ 

















« 
2 
& ID - | FirstName -| LastName - E-mail Address -| BusinessPhone -| Company -|  JobTitle 
SIR (New 
3 Total o 
Fi 
2 Datasheet 
Record: M “1ot1 |? N & No Fiter | Searen 








Navigation buttons 


Gambar 2-5. Tampilan database Students 


Berikut ini adalah penjelasan tentang komponen-komponen pada 


interface Access 2010. 


37 


251 Ribbon 


Ribbon adalah kumpulan perintah yang dikelompokkan ke dalam 
tab-tab. Pada gambar di atas, tab ribbon yang muncul terdiri dari 
File, Home, Create, External Data, dan Database Tools. Jumlah tab 
ribbon ini tergantung pada tampilan yang sedang aktif. Tampilan di 
atas adalah tampilan Form View. 


Anda bisa menampilkan ribbon dengan mengklik pada tabnya. Klik 
pada tab ribbon kembali untuk menutup ribbon. Anda bisa juga 
menampilkan dan menutup ribbon dengan klik pada tanda panah di 
ujung kanan baris tab ribbon. 


Untuk menampilkan/membuka ribbon dan menjalankan perintah- 
perintah di dalamnya menggunakan keyboard, tekan tombol Alt. 
Muncul huruf-huruf shortcut seperti pada gambar berikut: 


H Rz - : u 
Ag ihoset X dea 

Injrwgatios » fajave “2 Ht) 
im AN) “mol na Ot! 190, IM Tv 


p mw s w tol mw 


Gambar 2-6. Tampilan ribbon dan huruf-huruf keyboard 
shortcut-nya 


2.5.2 Pesan Keamanan 


Pesan keamanan (security warning) akan muncul pada setiap 
database yang belum di-trust (dipercaya). 


!/ Security Warning Some active content has been disabled, Click for more details. Enable Content x 
Gambar 2-7. Pesan keamanan 


Untuk menghilangkannya, klik “Enable Content”. Hal ini berarti Anda 
mempercayai file database tersebut dan menyuruh Access untuk 
mengaktifkan semua kandungannya, termasuk macro, ekspresi 
(yang menghasilkan nilai tunggal), guery yang memodifikasi data 
(disebut action guery), control ActiveX, dan kode VBA. Perlu di- 
ketahui, komponen-komponen yang disebutkan tersebut bisa me- 


38 


rusak data bahkan isi komputer Anda. Anda bisa mengaktifkannya 
jika Anda yakin komponen tersebut (pada database yang dibuka) 
tidak berbahaya, misalnya karena Anda membuatnya sendiri atau 
Anda mempercayai pembuatnya. 

Cara lain untuk menghilangkan pesan keamanan adalah dengan 
menutupnya, yaitu dengan klik tanda “x” di ujung kanan pesan. Cara 
ini tidak mengaktifkan komponen yang mungkin berbahaya, namun 
konsekuensinya program (jika ada) pada database tersebut mungkin 
tidak akan bekerja. 


Pesan keamanan akan selalu muncul setiap kali Anda membuka 
database. Untuk mempercayai database secara permanen, letakkan 
file database pada lokasi yang dipercaya (trusted location), atau 
tambahkan lokasi database tersebut ke dalam lokasi yang dipercaya. 


Mungkin permasalahan keamanan ini terkesan ribet, namun inilah 
aturannya, yaitu untuk melindungi komputer Anda atau pemakai 
database Anda dari kemungkinan terserang oleh virus atau program 
“jahat” yang “bersembunyi” dalam sebuah file database. 


Untuk menambahkan sebuah lokasi sebagai lokasi yang dipercaya, 
ikuti langkah-langkah sebagai berikut: 


1. Jalankan Microsoft Access 2010. 
2. Pada Backstage View (tab File), klik Options. 


3. Pada kotak dialog Access Options yang muncul, klik “Trust 
Center” (pada bagian kiri). 


4. Klik tombol “Trust Center Settings”. Muncul kotak dialog Trust 
Center. 


5. Klik “Trusted Locations” (pada bagian kiri). 
Klik tombol “Add new location” (pada bagian kanan). 


Klik tombol “Browse” untuk menunjuk lokasi yang ingin di- 
percaya, yaitu lokasi penyimpanan file database Anda. 


Tandai kotak cek “Subfolders... are also trusted” agar semua 
subfolder di bawah lokasi tersebut ikut dipercaya. 


6. Klik tombol “OK” untuk menutup semua kotak dialog. 


39 


Access Options 





TI 
General | 


e) Help keep your documents safe and your computer secure and healthy. 


Current Database 
Datasheet Protecting your privacy 


Object Designers Microsoft cares about your privacy. For more information about how Microsoft Access helps to protect 
your privacy, please see the privacy statements. 


Proofin 
9 Show the Microsoft Access privacy statement 


Language Office.com privacy statement 
Customer Experience Improvement Program 








Client Settings 


Customize Ribbon Seawity & more 


Ouick Access Toolbar Learn more about protecting your privacy and security from Office.com. 


Microsoft Windows Security Center 
Microsoft Trustworthy Computing 


Add-ins 





Trust Center 
Microsoft Access Trust Center "4 


The Trust Center contains security and privacy settings. These settings help 


keep your computer secure. We recommend that you do not change these Trust Center Settings... 


settings. 

















Gambar 2-8. Trust Center pada kotak dialog Access Options 





Trust Center 





Ti Publish. 
trusted Publishers Ma Peran, 


Trusted Locations 
Warning: All these locations are treated as trusted sources for opening files. If you change or add a location, make sure that 
the new location is secure, 


Path Description Date Modified - | 


Trusted Documents 


Add-ins 


16/09/2010 17:00 
ActiveXTN ii i 
Wi Microsoft Office Trusted Location 07/09/2010 13:41 


Macro | Warning: This location wilbe reatedasa trusted source for openingfies.Ifyou —— auit location: Wizard Databases 





Browse... 


Subfolders of this location are also trusted 4 
Description: 























(Laga new location... ) ( Remove 





Date and Time Created: 20/09/2010 21:47 


























Gambar 2-9. Menambahkan sebuah lokasi ke Trusted Location 


2.5.3 Navigation Pane 


Navigation pane atau bidang navigasi adalah komponen yang 
memuat daftar objek yang ada dalam database. Navigation pane ini 
mulai dikenalkan pada versi 2007. Pada versi Access yang se- 
belumnya dikenal sebagai jendela database (database window). 


40 


» 


Navigation pane bisa dibuka dengan mengklik tanda pada bagian 
atas Navigation pane, atau klik-ganda pada balok Navigation pane, 
atau menekan F11. 





Students Navigation » « 
Search... ps) 
Students & 


M5 Student Details 


Student List 


Allergies and Medications 


AI All Students 
R | 
ni 


Emergency Contact Informati... 





Guardians - 
:3| Guardians Subform 


SBI Guardian Information 





Mz::| Students 
Gambar 2-10. Navigation pane 


Pada Navigation pane Anda bisa mengelompokkan objek dengan 
beberapa macam cara, apakah menurut jenisnya (table, guery, form, 
report, macro, dan module), atau keterkaitannya (objek-objek yang 
berkaitan dikumpulkan/berdekatan). Klik tombol panah dalam 
lingkaran di bagian atas Navigation pane untuk memilih penge- 
lompokan objek. 


Students Navigation Ne 
Navigate To Category » 
|| Students Navigation ad 
Object Type £ 


Tables and Related Views 


Created Date 


Modified Date 


» 


Filter By Group 
Students 
Guardians 
Supporting Objects 


| Show All 


Gambar 2-11. Memilih pengelompokan objek pada Navigation 
pane 


4 


Perlu diketahui bahwa Anda juga bisa mengatur tampilan objek pada 
Navigation pane melalui menu klik-kanan pada bidang Navigation 


pane. 


E3 
» 


Category 


S 


Sort By A || sort Ascending 


View By Z| Sort Descending 
Name 
V | Type 
Navigation Options... Created Date 
Search Bar Modified Date 


Remove Automatic Sorts 


Gambar 2-12. Menu klik-kanan pada bidang Navigation pane 


Jika Anda melakukan klik-kanan pada sebuah objek, akan muncul 
menu sebagai berikut. Menu yang muncul tergantung pada objeknya. 
Di sini Anda bisa membuat grup baru untuk mengelompokkan objek. 


Ra 
4 


e& 


1 Open 


Layout View 
Design View 
Export 

Rename Shortcut 


Hide in this Group 


Remove 

Cut 

Copy 

Add to group... p Students 
Guardians 


View Properties 


Supporting Objects 


Check Web Compatibility 


Gambar 2-13. Menu klik-kanan pada objek form 


Objek bisa disembunyikan (hide) sehingga tidak tampak pada 
Navigation pane. Untuk mengatur apakah objek yang tersembuyi 
ditampilkan (misalnya untuk meng-unhide kembali), klik-kanan 


42 


pada bidang Navigation pane, pilih “Navigation Options”. Muncul 
kotak dialog Navigation Options sebagai berikut: 


Navigation Options 


Grouping Options 
Click on a Category to change the Category display order or to add groups 
Categories Groups for "Tables and Related Views” 





Tables and Related Views IR Students 








Object Type Il#J Guardians 














Students Navigation IREI Unrelated Objects 
| 





IRI Show Hidden Objects Show System Objects O Single-dick @ Double-dick 


Open Objects with 








V7 ShowsearcBar 





Gambar 2-14. Kotak dialog Navigation Options 


Pada kotak dialog Navigation Options Anda bisa juga mengelola 
pengelompokan objek. 


Kotak dialog Navigation Options bisa juga ditampilkan melalui 
menu/tab File » Options. pada kotak dialog Access Options, klik 
“Current Database”, lalu klik tombol “Navigation Options”. 


Pada kotak dialog Access Options, Anda bisa juga mengatur apakah 
Navigation pane ditampilkan atau tidak. 


2.5.4 Tab Objek 


“Tab Objek” adalah istilah dari saya, untuk menyebutkan tab-tab 
yang mewakili objek yang ditampilkan. Access menyebutnya 
document tab di mana setiap objek dianggap sebagai dokumen 
(menurut saya istilah tersebut agak aneh dan sulit merepresentasi- 
kannya dalam bahasa Indonesia, di mana “dokumen” lebih terkesan 
sebagai sebuah file, bukan objek, apalagi jika kita membicarakan 
objek dalam pemrograman). 


43 


Fzl-student ist /T7- Guardians (TJ-Students | 5D Students Extended 
Student Name - File As "| ID -| Company - | Last Name 
x | (New) 











se 2. 
Gambar 2-15. Tampilan objek dalam tab (tabbed documents) 


Setiap objek yang Anda buka/tampilkan, akan menempati sebuah 
tab. Interface ini baru dikenalkan pada Access 2007. Jika Anda lebih 
suka objek ditampilkan dalam bentuk jendela (window), Anda bisa 
mengaturnya melalui Access Options. 


Access Options 


G | Pa i 
enria J Options for the current database. 


Current Database | 


Datasheet Application Options 





Object Designers Application Title: 


Proofing Application Icon: | Browse... 


Language 








Display Form: (student List 
Client Settings — 


| 


Customize Ribbon IM Display Status Bar 





Docyment.M Op 


@uick Access Toolbar L 
@ Overlapping Windows 


Add-ins (O Tabbed Documents 





Trust Center 














| Use Access Special Keys ( 
MAA ap» lh BETA” men ini MAA te MAN...» ARA 1.40 1. A3 Abon NU 








Gambar 2-16. Mengatur penampilan objek menjadi overlapping 
windows 


Setelah Anda mengubah cara penampilan objek, Anda harus 
menutup file database sebelum cara baru berfungsi. 


44 














El stude c DX 
s3 : 
| Student List 
NewStudent  Collect Data via E-mail Add From Outlook E-mail List Reports | 
ID - | FirstName -| LastName -| E-mail Address " 
Ia F3 students Extended co 8x 
te 
Student Name - File As "| ID -| Company - | Last N 
Ioi (New) 
| Record: | 











| Record: 4 lof1 vi | Search 4 » 





Gambar 2-17. Tampilan objek secara overlapping windows 


Tentang penampilan objek, tersedia beberapa bentuk tampilan 
(view), seperti Form View, Design View, dan sebagainya. Jenis 
tampilan ini tergantung pada jenis objeknya. Form view adalah 
tampilan form jika “dijalankan”, sedangkan Design view adalah 
tampilan desain objek di mana kita bisa mengubah dan mengatur 
objek tersebut. Untuk mengganti view sebuah objek, klik-kanan pada 
tab objek atau pada title bar-nya (jika menggunakan overlapping 
windows), lalu pilih view yang diinginkan. 


Untuk membuka/menampilkan sebuah objek, klik-ganda objek 
tersebut pada Navigation pane, atau klik-kanan dan pilih “Open”. 
Anda juga bisa langsung membuka objek dalam view yang 
diinginkan. 


Untuk menutup objek yang terbuka, klik pada tombol “x” di ujung 
kanan baris tab (atau pada title bar). 


2.5.5 Datasheet 


Datasheet adalah salah satu bentuk tampilan data yang sudah 
disediakan oleh Access. Jika Anda membuka sebuah table, Access 
akan menampilkannya ke dalam datasheet. Anda juga bisa mem- 
buat form yang ditampilkan dalam bentuk datasheet. Tampilan 
datasheet tampak seperti lembar kerja spreadsheet, terdiri dari baris 
dan kolom. Anda bisa langsung memasukkan data dan melakukan 
perubahan/edit pada datasheet. 


45 





ID - | FirstName - | LastName -| E-mail Address -| BusinessPhone - Company -& 
1 Haer Talib haer@rumahaccess.com 628388000394 PT NTS 
2 Edy Wiyono edy@rumahaccess.com 
3| Aksan Kurdin aksan@rumahaccess.com 
4 Lusky Kurniawan lusky@rumahaccess.com 


x New 
Total 4 “ 


Record: M4 4 40f4 bur ( Search 4 b 
Gambar 2-18. Tampilan Datasheet 


Untuk menambahkan data baru, masukkan data tersebut pada baris 
terakhir, yang bertanda ““” pada record selector-nya (lihat pada 
ujung kiri baris). 


Untuk menghapus record (baris data), klik pada record selector lalu 
tekan Delete pada keyboard. Anda bisa menyeleksi (menyorot) 
banyak record untuk dihapus sekaligus. 


Data otomatis akan disimpan jika Anda pindah record (me- 
mindahkan cursor ke baris yang lain). Data yang sudah disimpan 
tidak bisa di-undo. Undo hanya bisa dilakukan jika data belum 
disimpan (ada tanda gambar pensil pada record selector). Untuk 
melakukan undo, tekan Esc. Penekanan Esc pertama akan meng- 
undo perubahan pada field yang aktif (di mana cursor berada). 
Tekan Esc lagi untuk membatalkan seluruh perubahan pada record 
tersebut (yang belum disimpan). 


Anda bisa memindahkan letak kolom. Caranya: klik lalu seret (drag) 
judul kolom ke lokasi yang dikehendaki. Anda bisa memindahkan 
beberapa kolom sekaligus dengan menyeleksinya terlebih dahulu 
sebelum diseret. 


Anda bisa mengubah ukuran kolom dengan menggeser garis vertikal 
pemisah judul kolom. Anda juga bisa menyembunyikan kolom 
dengan klik-kanan pada judul kolom dan pilih “Hide Fields”. Untuk 
menampilkan kembali kolom yang tersembunyi, klik-kanan pada 
salah satu judul kolom dan pilih “Unhide Fields”. Pada daftar field 
yang muncul, tandai field yang ingin ditampilkan. 


46 


Unhide Columns 


Column: 

& 

First Name 
Last Name 
E-mail Address 
Business Phone 
Home Phone 
Mobile Phone 
Fax Number 
Notes 

Address 

City 
State/Province 
Zip/Postal Code 


Country/Region 
Pan Me 






















































































v 


Close 





Gambar 2-19. Menampilkan field yang tersembunyi 


Anda bisa mengurutkan data berdasarkan field/kolom tertentu 
dengan klik-kanan pada judul kolom, atau klik tanda panah pada 
judul kolom, lalu pilih urutan yang diinginkan. Pengurutan ini tidak 
memengaruhi urutan data pada table secara fisik. Anda bisa 
mengubah-ubah urutan sesuai keperluan. 


Untuk menffilter/menyaring data, klik tanda panah pada judul kolom 
lalu hilangkan tanda contreng pada data yang tidak ingin ditampilkan 
(cara ini mirip dengan filter pada Excel). Untuk melakukan filter lebih 
lanjut, pilih menu Text Filters. 



































E-mail Address 1 BusinessPhone -| Company - Job Titl/« 
haer@rumahaccess.com A| sortAtoz E. 
edy@rumahaccess.com Z| sortZtoA 
aksan@rumahaccess.com k 
lusky@rumahaccess.com 

Text Filters » Eguals... 
v) (Select All) Does Not Egual... 
pb IK No Filter | Search MI Bianks) Begins With... 
Y @ . 
aksan@rumahaccess.com Does Not Begin With... 

Ig) edy@rumahaccess.com 

w haer@rumahaccess.com Contains... 

“| lusky@rumahaccess.com Does Not Contain.., 
Ends With... 
Does Not End With... 

OK Cancel 


Gambar 2-20. Memjfilter data dengan Text Filters 


47 


2.5.6 Navigation Buttons 


Navigation buttons (tombol navigasi) adalah tombol-tombol yang 
disediakan Access untuk menuju ke record tertentu. 


Record: M4 4 20f4 pb» l Search 
AA A A 
Record Pertama | Nomor Record baru 
Record Record Record terakhir 


Record 


berikutnya 


sebelumnya 


Gambar 2-21. Tombol-tombol navigasi (navigation buttons) 


Tombol navigasi tersedia pada datasheet, dan juga bisa disediakan 
pada form (dengan mengatur properti form). 


Untuk menuju ke record tertentu berdasarkan nomor record-nya (jika 
Anda ingat), masukkan nomor tersebut pada kotak nomor record. 
Perlu diketahui, pada Access, nomor record tidak permanen, namun 
tergantung pada urutan yang sedang berlaku. 


Jika Anda menffilter data, tanda filter pada navigation bar akan aktif. 
Anda kemudian bisa mengkliknya untuk mengaktifkan atau menon- 
aktifkan filter. 


Untuk melakukan pencarian, ketik teks yang dicari pada kotak 
Search. Anda bisa juga melakukan pencarian dengan Ctrl-F (Find) 
atau Ctrl-H (Find and Replace). 


2.5.7 Komponen Access Lainnya 


Tentu masih banyak komponen Microsoft Access lainnya, misalnya 
Designer (disebut juga Design View) seperti Table Designer, Auery 
Designer, Form Designer, dan Report Designer, Wizard, Database 
Tools, dan sebagainya. Pembahasan tentang komponen-komponen 
ini akan dilakukan secara tersendiri kemudian. 


2.6 Objek-objek Microsoft Access 


Seperti telah disebutkan, objek-objek Microsoft Access terdiri dari 
Table, Guery, Form, Report, Macro, dan Module. Objek-objek ini 


48 


digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu objek database dan objek 
aplikasi. 


Objek database adalah objek yang menyimpan data, yaitu Table. 
Kadang-kadang objek database ini disimpan dalam file database 
tersendiri dan terpisah dari objek-objek aplikasi. Objek database ini 
kemudian di-link ke file database yang mengandung objek-objek 
aplikasi sebagai sumber data. File database ini disebut BE (Back 
End). 


Objek aplikasi adalah objek-objek yang membentuk aplikasi 
(program), yaitu @uery, Form, Report, Macro, dan Module. File 
database yang mengandung objek-objek aplikasi ini yang dihu- 
bungkan dengan BE disebut FE (front end). 


Tidak setiap aplikasi database terdiri dari file FE dan BE, namun bisa 
saja tergabung dalam sebuah file database saja. Keuntungan dari 
memisahkan file FE dan BE adalah agar file BE disimpan di lokasi 
tertentu dan diakses oleh banyak aplikasi FE dari lokasi yang lain. 
Namun demikian, jika database tidak digunakan oleh banyak orang 
secara bersama-sama (pada waktu yang bersamaan), menyimpan 
semua objek database dan objek aplikasi dalam sebuah file database 
akan lebih memudahkan. 


Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang objek-objek Microsoft 
Access: 


e Table: untuk menyimpan data. 


e @uery: untuk memilih dan menampilkan data dari sebuah atau 
beberapa table yang direlasikan, serta untuk mengolah data. 


e Form: untuk menampilkan data, menerima input dari pemakai, 
serta sebagai antarmuka pemakai (user interface). 


e Report: untuk menampilkan informasi dalam bentuk cetak 
(membuat laporan). 


e Macro: untuk menjalankan perintah secara mudah dan singkat. 


e Module: untuk menyusun perintah pemrograman menggunakan 
bahasa Visual Basic for Application (VBA). 


Perlu diketahui bahwa Anda tidak harus membuat semua objek 
untuk menyusun aplikasi database, namun cukup membuat objek- 
objek yang diperlukan saja. Access bahkan bisa dimanfaatkan hanya 


49 


untuk membuat form atau report, atau untuk membuat program, 
atau hanya untuk menyimpan data tanpa objek yang lainnya. 


2.7 Yang Baru pada Microsoft Access 2010 


Bagi pemakai Access 2007, tampilan Access 2010 terasa bagai 
peningkatan atau refreshing. Peningkatan atau perubahan terlihat 
antara lain pada penampilan ribbon yang baru dan ditambahkannya 
Backstage View sebagai pengganti tombol Office. 


Namun di balik itu, terdapat juga penambahan fitur yang cukup 
besar, antara lain: 


Access Services, yaitu service untuk Microsoft SharePoint Server 
yang memungkinkan kita membuat aplikasi database berbasis 
Web dengan Access. 


Navigation Form, di mana Anda bisa membuat form navigasi 
(semacam menu) hanya dengan drag-and-drop. 


Table Events atau Data Macros, semacam trigger yang akan 
berjalan otomatis berdasarkan data yang dimasukkan ke dalam 
table. 


Bagi Anda yang sebelumnya menggunakan Access versi 2003 atau 
yang lebih lama, atau yang menggunakan database tool yang lain, 
“kecantikan” (saya sebut demikian karena berkaitan dengan tam- 
pilan dan kemudahan pakai) atau fitur baru pada Access 2010 
(sebagian dimulai dari Access 2007) antara lain adalah: 


50 


Tampilan datasheet, di mana warna latar belakang baris data 
berbeda dengan warna latar belakang baris berikutnya, bisa me- 
nambahkan baris total secara otomatis: dan tersedia cara untuk 
menffilter data seperti pada Excel. 


ID m| FirstName -| LastName - E-mail Address D BusinessPhone -| Compzs 
1 Haer Talib haer@rumahaccess.com #628388000394 PT NTS 
2 Edy Wiyono edy@rumahaccess.com 
3 Aksan Kurdin aksan@rumahaccess.com 
4 Lusky Kurniawan lusky@rumahaccess.com 


Total 4 


puntng A4 Man ama Hu 


Gambar 2-22. Tampilan datasheet yang lebih “cantik” 


e Split Form, bentuk baru form yang bisa menampilkan bentuk 
datasheet dan single form sekaligus, tanpa kita perlu lagi 
membuat form datasheet dan single form sendiri-sendiri. Letak 
datasheet bisa diatur apakah berada di sebelah atas, di bawah, di 
kiri, atau di kanan single form. Sinkronisasi data antara kedua 
tampilan tersebut otomatis dilakukan karena memang meru- 
pakan sebuah form. 


Relationshij - | First Name - | LastName - E-mail » (Business Ph - Home Phon - |Mobile Phoi - 
.$ Father Haer Talib A 
x A 
TN 
/ 
/ 
Relationship Father / “ 


First Name Haer 1 Business Phone 


Last Name Talib / Home Phone 
E-mail F Mobile Phone 


Gambar 2-23. Tampilan Split Form dengan datasheet di bagian 
atas 


e  Multivalued field, yaitu field yang bisa mengandung banyak nilai, 
namun tidak menyalahi aturan database yang mengharuskan 
field hanya boleh berisi nilai tunggal. Keperluannya, misalnya 
ketika Anda ingin membuat sebuah acara dan ingin menugaskan 
lebih dari satu orang PIC (person in charge), maka bisa langsung 
memasukkan banyak data/nilai (yang terpisah/berdiri sendiri) 
pada field tersebut. Anda tidak perlu lagi menambahkan banyak 
record yang datanya sama (hanya berbeda pada field PIC), atau 
membuat table terpisah untuk memasukkan daftar PIC. (Se- 
benarnya Access secara internal membuat table tersembunyi 
untuk memfasilitasi relasi many-to-many yang dibutuhkan pada 
fitur ini, dan hal ini tentu akan mengurangi pekerjaan dalam 
membuat aplikasi). 


51 


52 


ReclD - | Tanggal - NamaAcara " 
1 25/09/2010 Access Day (Workshop) K Edy Wiyo Mx) 
x| (New) Adi Atmanto —$ 
Aksan Kurdin 
AK IM Edy Wiyono 
Haer Talib 
Lusky Engkong Kurniawa 


Gambar 2-24. Multivalued field 

















« 



































Attachment field, yaitu field yang bisa menampung file external, 
misalnya file foto, file dokumen, dan sebagainya. File eksternal 
ini akan dikompresi jika memungkinkan sehingga Anda tidak 
perlu khawatir dengan ukuran file database akan membengkak. 
Anda bisa meng-attach banyak file sekaligus ke dalam sebuah 
field pada sebuah record. 


RecID -| Tanggal - NamaAcara " Pic x 0 
8 1 25/09/2010 Access Day (Workshop Aksan Kurdin: Edy Wiyono (5) 
x| (New) Attachments 2 Oto) 





Attachments (Double-dick to open) 
W Access sites.txt 
W BT BANDUNG REPORT.docx 
Daftar.jpg 
O IMB.xis 
W kispa.ppt 


Gambar 2-25. Attachment 


Calculated field, yaitu field yang mengandung hasil kalkulasi 
antar field dari table. Anda tidak memasukkan data pada field ini 
namun cukup memasukkan rumus (formula) ketika mendesain 
table. Nilai field otomatis akan berubah jika nilai field dalam 
rumus berubah. 


Memo field, yaitu field yang bisa menampung data yang 'besar' 
(yang tidak bisa ditampung oleh field Text yang terbatas hanya 
255 karacter) sekarang bisa menampung teks yang berformat 
(rich-text) sehingga format teks seperti tebal, miring, dan 
berwarna bisa dipertahankan dan ditampilkan dalam kotak teks. 


Calendar, otomatis tersedia jika kursor berada pada field berjenis 
Date/Time sehingga memudahkan dalam memasukkan data 
tanggal. 


ReciD - | Tanggal - NamaAcara " pic " 


(New) ' 
4 September 2010 


SS RK JSM 


12345 
6 78 9101112 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22/23)24 25 26 
27 28 29 30 


Gambar 2-26. Tampilan Calendar untuk memilih tanggal 


Filter tanggal yang canggih sehingga Anda bisa langsung me- 
milih data, misalnya untuk triwulan tertentu, dan sebagainya. 








Torder Date - Shipped Date - Shig Eguals... 
1/15/2006 1/22/2006 Shipping C| Does Not Egual... 
Ta aa Before... 
1/22/20 After... 
1/30/20 .. Between... 

ya G3 paste etween. 
2/6/20| 
Sayan 41 Sort Ascending Temon 
Tod 
Z| Sort Descending Sai 
2/23/20| | Yesterday 
3/6/20| — An Next Week 
ate Filters 
3/10/20| — This Week 
3/22/20 Eguals 1/20/2006 Last Week 
35 ee) 
Does Not Egual 1/20/2006 
3/24/20 Next Month 
3/24/20 On or Before 1/20/2006 et Mon 
This Month 
3/24/20 On or After 1/20/2006 Bap 
Ta — —— last Month 
3/24/2006 Shipping C Next Guarter 
3/24/2006 | This Guarter 
4/7/2006 4/7/2006 Shipping C| jatt Oun bar 
|| ed 
4/5/2006 4/5/2006 Shipping C| TEA 
4/8/2006 4/8/2006 Shipping C| Haa 
4/5/2006 4/5/2006 Shipping c Se. na 
4/5/2006 4/5/2006 Shipping C| ag 
4/5/2006 4/5/2006 Shipping C Ta 
ast 
4/5/2006 4/5/2006 Shipping C| 
Paidiabadol Search 4 O Future 











| All Dates In Period » 


Gambar 2-27. Filter tanggal yang canggih 


53 


e Dan masih banyak lagi kemudahan dan fitur menarik yang bisa 
Anda nikmati, sejalan dengan trend pengembangan software 
aplikasi sekelas Microsoft Office. 


2.8 Spesifikasi Microsoft Access 2010 


Sebagai pelengkap pengetahuan Anda tentang Microsoft Access 
2010, berikut ini adalah spesifikasinya. 


2.8.1 Umum 


Uraian Maksimum 


Ukuran file database (.accdb) 2 GB (dikurangi ruang untuk 
objek sistem). 


Walaupun ukuran maksimum 
per file database 2 GB, Anda 
bisa menghubungkan aplikasi 
(front-end) dengan ratusan file 
database (back-end). 


Jumlah objek dalam sebuah 32.168 
database 


Jumlah module (termasuk 1.000 
module pada form dan report) 


Jumlah karakter pada nama 64 
objek 

Jumlah karakter pada sebuah 20 
password 


Jumlah karakter pada nama 20 
pemakai dan nama group 
pemakai 


Jumlah pemakai yang 255 
menggunakan secara bersama- 
sama 


54 


2.8.2 Table 


Uraian 


Jumlah karakter pada nama 
table 


Jumlah karakter pada nama 
field 


Jumlah field pada sebuah table 
Jumlah table yang dibuka 


Ukuran table 


Jumlah karakter dalam field 
Text 


Jumlah karakter dalam field 
Memo 


Ukuran field OLE Object 


Jumlah indeks pada sebuah 
table 


Jumlah field dalam sebuah 
indeks 


Jumlah karakter dalam teks 
Validasi 


Jumlah karakter dalam rule 
validasi 


Jumlah karakter dalam 
deskripsi table atau field 


Maksimum 


64 
64 


255 


2.048 (dikurangi table yang 
dibuka secara internal oleh 
Access, jika ada) 


2 GB (dikurangi ruang yang 
diperlukan oleh objek sistem) 
255 


65,535 jika dimasukkan secara 
manual, 2 GB jika dimasukkan 
secara programatikal 


1 GB 
32 


10 


255 


2,048 


255 


55 


Jumlah seluruh karakter dalam 4,000 


sebuah record (tidak termasuk 
field Memo dan OLE Object) 
jika properti 
UnicodeCompression dari field 
diset ke Yes 


Jumlah karakter dalam properti 


field 


2.8.3 Ouery 


255 


Uraian Maksimum 


Jumlah enforced relationship 


Jumlah table dalam sebuah 
guery 

Jumlah join dalam sebuah 
guery 


Jumlah field dalam sebuah 
recordset 


Ukuran Recordset 


Batas urutan (sort) 


Jumlah tingkat dalam guery 
bertingkat 


Jumlah karakter dalam sebuah 
sel pada grid guery design 


Jumlah karakter sebuah 
parameter pada guery 
berparameter 


56 


32 per table, dikurangi jumlah 
indeks yang ada pada table 
untuk field-field yang tidak 
disertakan pada relationship 


32” 

16“ 

295 

1 GB 

255 karakter dalam sebuah 
atau beberapa field 

50“ 


1.024 


255 


Jumlah operator AND pada 
sebuah klausa WHERE atau 
HAVING 


Jumlah karakter dalam sebuah 
pernyataan SAL 


Oi 


Sekitar 64.000“ 


“ Nilai maksimum mungkin lebih rendah jika guery menyertakan field multivalued. 


2.8.4 Form dan Report 


Uraian 


Jumlah karakter pada sebuah 
label 


Jumlah karakter dalam sebuah 
kotak teks 


Lebar form atau report 
Tinggi section 


Tinggi seluruh section 
termasuk section header 
dalam design view 


Jumlah tingkat pada form atau 
report bertingkat 


Jumlah field atau ekspresi 
yang bisa dijadikan kunci sort 
atau group pada sebuah report 


Jumlah header dan footer 
dalam sebuah report 


Jumlah halaman dalam sebuah 
report 


Jumlah control dan section 
selama form atau report aktif 


Maksimum 


2.048 


65.535 


22 in (55,87 cm) 
22 in (55,87 cm) 
200 in (508 cm) 


10 


1 report header/footer 
1 page header/footer 
10 group header/footer 
65.536 


154 


57 


Jumlah karakter dalam sebuah 32.750 
pernyataan SOAL yang 

dijadikan RecordSource atau 
RowSource untuk form, report, 

dan control 


2.8.5 Macro 
Jumlah action dalam sebuah 999 
macro 
Jumlah karakter dalam sebuah 255 
condition 
Jumlah karakter dalam sebuah 255 
comment 


Jumlah karakter dalam sebuah 255 
action argument 


2.8.6 Access Project 


Jika Anda membuat sebuah aplikasi Access Project (yaitu meng- 
gunakan database SAL Server), maka spesifikasi menjadi agak 
berbeda karena disesuaikan juga dengan spesifikasi Microsoft SAL 
Server, misalnya: 


Uraian Maksimum 


Jumlah kolom (field) pada 250 (SOAL Server 6.5) 
sebuah table TO2A SeNseen 2000 dan 
2005) 


58 


